




Aplikasi Yufid 



KISflHMUSUM.C0M 


Dapatkan kisah-kisah nyata penggugah jiwa. Di 
KisahMuslim.com, Anda akan mendapatkan: 


Kisah para nabi, sahabat, orang-orang shalih, para 
ulama. Kehidupan mereka adalah kisah indah, hingga 
tinta pun tidak cukup untuk menggoreskan semuanya. 


Dongeng-dongeng masa silam yang tidak ada asal- 
usulnya (Kisah Tak Nyata), sebagai upaya pelurusan 
sejarah. 


Kisah umat terdahulu, masa kini, dan kisah masa depan 
yang berisi hikmah dan pelajaran. 


FHjl iwiHbir 

KjeberaniiLn AbduLhih bin ;i£ 
ZuhaLr 



lJi.viut.jr. KJiii.. j r . 1 1 l i V'-du.zJi fbn j£- 
dui kefc-ciuiLn ivdi 

iJbci ibun j riuWi'.Aj lutiiA'ii «ijij lLI: rui ■. i 

.J. I ■ I j 1 1 iii.riA.Vi jn iLi-i Ahil Aa&j.kl .Lri 
lira jI* huanyji. 

A.'-j r urjir iThtivljl l-.Lan ■ULuti mu * u Km 
S j m -.*.jLiii 1 1 l ■ |vmih ivpu^yhji ^ni, 

i i._r- ■« i j i lj i jfriVniAri» aWlf «Uw 


□ 




i 

1 


m □ 


X 


Baca juga kisah muallaf yang direngkuh hidayah Islam. 

Semuanya adalah kisah-kisah penggugah jiwa yang 
sangat layak untuk dibaca. 


Telah tersedia aplikasi 
Kisah Muslim untuk iPhone 




Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org 




Judul Buku 

Menuju Hati yang Bersih 

Penulis: 

Khalid bin Abdullah Al-Mushlih 

Penerbit 

Disebarkan dalam bentuk ebook oleh www.yufid.com 

Disalin dari alsofwah.or.id dengan penyuntingan bahasa oleh Redaksi Yufid 

Cetakan I - Ramadhan 1432 H 

Website 

www.yufid.org (official website) 
www.yufid.com (Islamic search engine) 
www.konsultasisyariah.com (konsultasi agama islam online) 
www.kajian.net (download mp3 ceramah agama islam terlengkap) 
www.pengusahamuslim.com (berbisnis sesuai syariah) 
www.khotbahjumat.com (kumpulan khutbah jumat terbaik) 
www.kisahmuslim.com (cerita kisah islam penggugah jiwa) 
www.yufid.tv (download video tutorial dan ceramah agama islam) 
www.mufiidah.net (perpustakaan islam online - bahasa indonesia dan inggris) 
www.mufiidah.com (perpustakaan islam online - bahasa arab) 


EBOOK GRATIS 

DILARANG DIPERJUALBELIKAN! 


Aplikasi Yufid: 



■Vinil b*jK iiu lm: 




i«d m Hmton .. 


--jIuih -iiLbuiuiig 


:-«!luiir -Hilir 1 1 L| lh« 


Mm »MHnp mm 


rtnen 


C r, S- UI 

J^usUm 


L i'irm C « i m |> I ct I n; 
Aliluliun 


. .ilT-IB. . 


t Di 

9 





Welcome t o Heaven! 

The men and the women, who remember Allah muth 
with their hearts and tongues, Allah has prepared for 
t hem forgiveness and a great reward [Le- Heaven). 
Dan 't you wanuo? 

That is the promise from Allah in Alquran, verse Al- 
Ahzab:35. Here you are! One app from Yufid, Inc. to 
help you watking toward Heaven: Htsnul Muslim, Zikr 
and Remembrance. 



Available on the 

App Store 



Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org 



Mukadimah 


Dengan nama Allah Y ang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada- 
Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tiada seorang pun yang dapat 
memberinya petunjuk. 

Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada 
sekutu baginya; dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya, 
kekasih dan pilihan-Nya dari segenap makhluk-Nya; diutus oleh Allah dengan membawa 
petunjuk dan agama yang haq seraya menyampaikan berita gembira dan ancaman yang akan 
dihadapi di hari Kiamat kelak. Beliau menyampaikan risalah (agama tauhid), menunaikan 
amanat yang diembannya, memberikan nasihat kepada ummat manusia dan berjuang 
(berjihad) di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan sepanjang hidupnya hingga ajal 
menjemputnya. Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada beliau, segenap 
keluarga, segenap sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnahnya hingga hari 
Pembalasan. Amma ba ’du: 

Sesungguhnya siapa saja yang memperhatikan kondisi kebanyakan manusia saat ini, niscaya 
melihat suatu perkara yang sangat mengherankan. Dia akan melihat kebanyakan manusia 
menaruh perhatian yang berlebihan kepada penampilan lahiriah, memperindah dan 
mempercantiknya dengan berbagai macam aksesoris keindahan dan kecantikan, namun pada 
saat yang sama, dia akan melihat kelalaian dan keteledoran luar biasa terhadap keindahan, 
kebersihan dan kesucian batin! ! 

Berapa banyak waktu, tenaga dan energi yang dihabiskan untuk memperindah urusan-urusan 
lahiriyah, dengan melupakan perbaikan hati dan kesucian batin, sampai pada tingkat “tiada 
kemauan dan gairah” kecuali dalam rangka keindahan penampilan dan gaya, hingga 
ungkapan Allah subhanahu wata'aala tentang kaum munafiq benar-benar layak untuk 
mereka, sebagaimana firman-Nya, 






♦♦ / w / 

y ♦♦ 




“Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika 
mereka berkata kamu mendengar perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang 
tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. 
Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah 
membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran). ” (Al- 
Munafiqun: 4). 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 1 


Demikianlah kondisi sekelompok umat manusia yang penampilan lahiriahnya sangat indah 
dan ungkapan-ungkapan kata-katanya sangat manis, namun semua itu tidak mengeluarkan 
mereka dari keberadaan mereka sebagai onggokan kayu yang tersandar, tidak berguna. Itulah 
pemandangan yang tidak berarti, manusia yang tidak punya akal nurani. Yang demikian itu 
adalah kondisi yang sangat rendah yang tidak mungkin seorang yang beriman rela untuk 
dirinya. Bahkan, iman seorang beriman tidak akan sempurna dan tidak akan bisa benar 
kecuali jika ia memperbaiki batinnya, membersihkan dan memperindah hatinya. Sebab, 
keindahan dan kecantikan lahiriyah sama sekali tidak berguna bagi seseorang manakala batin 
dan hatinya busuk dan kotor. 

Allah subhanahu wata 'aala berfirman sebagai bantahan atas sekelompok umat manusia yang 
terlena dengan keindahan kondisi dan kecantikan penampilan lahiriyah mereka di mana 
mereka mengira bahwa itu adalah tanda baiknya akhir kemudian mereka. Firman Allah, 



“Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah 
lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. ” (Maryam: 74). 

Di dalam ayat ini Allah subhanahu wata' aala menginformasikan bahwasanya Dia telah 
membinasakan beberapa kelompok manusia yang sebelumnya mereka adalah merupakan 
manusia yang paling bagus postur tubuhnya, paling banyak harta kekayaannya dan paling 
tampan parasnya, namun semua apa yang mereka nikmati itu tidak berguna dan tidak dapat 
menyelamatkan mereka. 



“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan 
betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum 
mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, 
maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. ” (Ghafir: 82). 

Jadi, keindahan batin dan keselamatan hati itu adalah dasar dan pondasi keberuntungan di 
dunia dan di hari Kiamat kelak. Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 



“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi 
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. 
Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 
mereka selalu ingat. ’’ (Al-A’raf :26). 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 2 


Pada ayat tadi Allah menjelaskan bahwa pakaian taqwa dan berhias dengan taqwa itu lebih 
baik daripada keindahan penampilan lahir. Memperindah dan mempercantik diri dengan 
taqwa tidak mungkin dapat direalisasikan oleh seseorang kecuali dengan memperbaiki, 
mensucikan dan memperindah hatinya, karena takwa itu tempat di dalam hati. Allah 
subhanahu wata'aala berfirman, 




“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka 
sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. ” (Al-Hajj: 32). 

Pada ayat itu Allah subhanahu wata'aala menjadikan penghormatan dan pengagungan 
terhadap syiar-syiar agama dan ajaran-ajarannya sebagai bukti adanya takwa di dalam hati 
seseorang. 

Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, bersumber dari Abi Dzar radhiyallahu 'anhu, beliau 
menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda, “Allah subhanahu 
wata 'aala berfirman, 



“Wahai sekalian hamba-Ku, kalau sekiranya seluruh kalian mulai dari yang pertama sampai 
yang terakhir, baik dari jenis manusia maupun jenis jin, mereka semua bertaqwa setakwa- 
takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah 
kerajaan-Ku sedikit pun jua. Wahai sekalian hambaku, kalau sekiranya seluruh kalian dari 
yang pertama hingga yang terakhir baik dari jenis manusia maupun jenis jin durhaka 
sedurhaka-durhakanya manusia di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan mengurangi 
kerajaan-Ku sedikit pun jua. ” ( Shahih Muslim, no. 2577) 

Hadits ini menjelaskan bahwa dasar ketakwaan adalah ketakwaan hati, dan demikian pula 
bahwa dasar kedurhakaan adalah kedurhakaan hati. Dan di dalam hadits tersebut Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam juga mengaitkan takwa dan kedurhakaan dengan tempatnya, 
yaitu hati. Bahkan, di dalam hadits lain Nabi shallallahu 'alahi wasallam secara tegas 
menyatakan seperti itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abi Hurairah 
radhiyallahu 'anhu. Ia menuturkan, “Nabi shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 



“Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini” (beliau menunjuk ke dadanya.) 
(Shahih Muslim, no. 2574) 


f) 


Nabi shallallahu 'alahi wasallam menunjuk ke dadanya, karena di dalam dada terdapat hati 
yang merupakan tempat bagi ketakwaan dan di dalam hati terdapat akarnya. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 3 


Hati yang Bersih 


Saudara pembaca yang budiman, sesungguhnya perkara hati merupakan perkara agung dan 
kedudukannya pun sangat mulia, sehingga Allah subhanahu wata'aala menurunkan kitab- 
kitab suci-Nya untuk memperbaiki hati, dan Dia utus para rasul untuk menyucikan hati, 
membersihkan dan memperindahnya. Demikianlah Allah menuturkan, 



“ Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 
penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) di dalam dada dan petunjuk serta rahmat 
bagi orang-orang yang beriman. ” (Yunus: 57). 





X 0 $ 


Vd h** ^ m j* * & & m 


J*AO> ^ \y& Oh 


“ Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah 
mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan 
kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 
mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah .” (Ali Imran: 164). 

Ajaran paling besar yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam adalah 
memperbaiki hati. Maka tidak ada cara untuk menyucikan dan memperbaiki hati kecuali cara 
yang telah ditempuh oleh Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam. 

Hal yang menekankan pentingnya memperhatikan hati dan batin adalah bahwasanya Allah 
subhanahu wata'aala menjadikan hati, sesuai hikmah dan ilmu-Nya, sebagai tempat bagi 
cahaya dan petunjuk-Nya. Dan untuk hal itu, Allah subhanahu wata'aala telah memberikan 
perumpamaan di dalam kitab suci Alquran, sebagaimana firman-Nya, 



“ Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah 
seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca 
(dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan 
dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak 
di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) 
hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis- 
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 4 


memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu .” (An-Nur :35). 

Hati adalah tempat ilmu pengetahuan; melalui hati, seseorang dapat mengenal Tuhannya, dan 
dengannya pula ia dapat mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, serta dengan hati 
pulalah ia dapat menghayati ayat-ayat syar ’iyah Allah subhanahu wata 'aala sebagaimana Dia 
firmankan, 


o f. 


d ilil 




‘ Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran ataukah hati mereka terkunci ?” 
(Muhammad: 24). 

Maksudnya, hatinya terkunci hingga tidak dapat memperhatikan dan merenungkannya. 

Dan dengan hati pulalah seseorang dapat merenungkan ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan 
Allah yang ada di jagad raya ini dan yang ada di dalam jiwa. Allah subhanahu wata' aala 
berfirman, 






‘ Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang 
dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat 
mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati 
yang di dalam dada .” (Al-Hajj: 46). 

Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang menjadi sandaran di dalam mengambil 
pelajaran terhadap ayat-ayat kauniyah Allah di jagat raya dan di jiwa adalah kecerdasan dan 
kesadaran hati. 

Dan hal lain yang menekankan pentingnya menjaga hati adalah bahwasanya hati merupakan 
kendaraan yang dengannya seseorang dapat menempuh perjalanan menuju akhirat, karena 
sesungguhnya perjalanan menuju Allah subhanahu wata' aala adalah perjalan hati, bukan 
perjalanan jasad. 

‘Menempuh jarak perjalanan menuju-Nya itu dengan hati, bukan dengan berjalan 
mengendarai kendaraan. ” 

Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya, meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik 
radhiyallahu 'anhu. Ia menuturkan, ”Suatu ketika kami pulang dari perang Tabuk bersama 
Nabi shallallahu 'alahi wasallam, maka beliau bersabda, 



Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 5 


“ Sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah, kita tidak menelusuri 
suatu jalan di perbukitan atau di suatu lembah melainkan mereka bersama-sama kita, 
mereka terhalang oleh udzur .” Di dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu 
'anhu terdapat redaksi, 



“M elainkan mereka sama-sama mendapat pahala seperti kalian, mereka terhalang karena 
sakit.'''’ (Bukhari, no. 4423; Muslim, no. 1911) 


Mereka yang dimaksud adalah beberapa orang sahabat Nabi shallallahu 'alahi wasallam 
yang jasad mereka tertahan di Madinah disebabkan suatu uzur atau sakit, hingga mereka tidak 
dapat bersama Nabi shallallahu 'alahi wasallam dalam peperangan tersebut, namun mereka 
keluar dengan hati dan niat keras mereka. Jadi ruh dan jiwa mereka keluar bersama Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam padahal jasad mereka ada di Madinah. Ini adalah termasuk jihad 
dengan hati. 


Ibnu Qayyim (seorang ulama kesohor) berkata (dalam Zaadul Ma’ad, 3/571), “Inilah yang 
termasuk j ihad dengan hati, dan ia merupakan salah satu tingkatannya dari yang empat, yaitu 
hati, lisan, harta dan jasad. Di dalam sebuah hadits disebutkan, 



“ Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan lisan, hati dan harta benda kalian .” 
(Abu Dawud no.2504, an-Nasa’i 6/7 dan Ahmad 3/124,153) 

Beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alahi wasallam tersebut tidak ikut keluar dari Madinah 
(untuk berjihad) karena sakit atau uzur lainnya, namun mereka mendapat pahala sama dengan 
orang-orang yang keluar berperang dengan raga dan harta bendanya. Yang demikian itu 
adalah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi, meraih 
karunia dan pahala dari Allah itu sesungguhnya dapat diperoleh dengan kemauan keras, 
ketulusan kehendak dan kebulatan tekad sekalipun tidak bisa beramal karena suatu uzur. 

Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, “Keutamaan itu tidak diraih dengan banyaknya 
amal jasmani, akan tetapi diraih dengan ketulusan niat kepada Allah subhanahu wata'aala, 
benar lagi sesuai dengan sunnah (Nabi shallallahu 'alahi wasallam ) dan dengan banyaknya 
pengatahuan dan amalan hati.” ( Al-Mahajjah fii Sairid Dajlah, halaman 52). Maka dari itulah 
Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah pernah mengatakan tetang rahasia di balik 
terdepannya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu atas semua sahabat Nabi, “Abu 
Bakar terdepan atas semua mereka bukan karena puasa atau shalat (yang ia lakukan), akan 
tetapi karena sesuatu yang terpancang kokoh di dalam dadanya.” 

“Kenapa aku tidak seperti perjalananmu yang begitu mudah, 
engkau berjalan lambat, namun engkau lebih dahulu tiba. ” 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 6 


Saudara pembaca yang budiman, 


Sesungguhnya takwa itu pada hakikatnya adalah ketakwaan hati, bukan ketakwaan anggota 
tubuh. Hal itu dapat kita perhatikan pada firman Allah berikut ini, tentang binatang 
sembelihan dan kurban yang disembelih karena Allah, 

ciyJl aJ 6 Ujbo % AAJ| JlL: 




“ Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang mencapainya.” (Al-Hajj: 37). 

Ketakwaan hatilah yang akan mencapai Allah subhanahu wata'aala sebagaimana firman-Nya 
di dalam ayat lain, 


* ~JgJl jt-ISsJl a_J) 


“ Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal shalih dinaikkan-Nya .” 
(Fathir: 10). 

Yang dimaksud dari semua amal itu adalah ketakwaan hati kepada Allah, yaitu 
penghambaannya kepada-Nya semata penuh dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. 

“Karunia di sisi Allah itu bukan dengan bentuk amal perbuatan, akan tetapi dengan hakikat 
iman 

Perbedaan kualitas amal ibadah tergantung kepada kesucian hati sang pelaku, 
Hingga dua orang beramal tampak bagi kita dengan jelas, keduanya setingkat, 
Ternyata antara satu dengan yang lainnya berbeda seperti beda antara langit dengan bumi 
dalam mendapatkan karunia dan besar-kecilnya pahala .” 

Hal lain yang menegaskan pentingnya kita memperhatikan kondisi hati, memperbaiki, 
menyucikan dan membersihkannya dari berbagai penyakit dan noda serta menghiasinya 
dengan keutamaan-keutamaan adalah bahwa Allah subhanahu wata'aala menjadikan hati 
sebagai pusat perhatian-Nya. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menuturkan, “Rasulullah 
shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 





“ Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kamu, akan tetapi Dia melihat 
kepada hati kamu ”, beliau menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya.” (Muslim, no. 2564) 

Dasar keimanan atau kekufuran, dasar hidayah dan kesesatan, dan dasar keberuntungan dan 
kenistaan tergantung pada apa yang tertanam di dalam hati seorang hamba. Maka dari itu, 
mayoritas ulama berkeyakinan bahwa siapa saja yang dipaksa untuk menyatakan 
“kekufuran”, maka ia tidak berdosa selagi hatinya masih tetap teguh beriman kepada Islam 
dan tetap dalam kondisi tenang beriman, sebagaimana firman Allah subhanahu wata 'aala, 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 7 



ji / ^ 


“ Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), 
kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak 
berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan 
Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena 
sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (An-Nahl: 106-107). 


Ayat ini diturunkan, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir, mengenai ‘Ammar bin Y asir 
radhiyallahu 'anhu, di mana di saat ia masuk Islam disiksa oleh orang-orang musyrik di 
Me kk ah dan ia benar-benar mendapat cobaan yang sangat besar hingga beliau mau 
mengucapkan semacam ucapan kafir kepada Allah dan cacian terhadap Nabi Muhammad 
shallallahu 'alahi wasallam sebagaimana yang mereka kehendaki. Kemudian, di lain 
kesempatan Ammar melaporkan peristiwa itu kepada Nabi shallallahu 'alahi wasallam 
sambil menangis. Maka, Nabi shallallahu 'alahi wasallam bersabda, “Bagaimana kondisi 
hatimu?” Ia menjawab, “Aku masih tenang dalam beriman.” Maka, Nabi shallallahu 'alahi 
wasallam bersabda untuk menggembirakannya dan memberinya kemudahan, “Kalau mereka 
kembali menyiksa kamu, maka silakan lakukan lagi”. (Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/ 357) 
dan dishahihkannya sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi) 


Segala puji bagi Allah Yang Maha Terpuji dan Mahamulia. Dan hal lain yang menekankan 
pentingnya kita memperhatikan masalah hati, bahwa hati manusia merupakan raja yang 
berkuasa, dia adalah pemimpin yang dipatuhi. Maka, kebaikan, keselamatan dan 
keistiqamahannya adalah modal segala kebaikan, faktor utama untuk meraih segala 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadits 
yang bersumber dari Nu’man bin Basyir radhiyallahu 'anhu. Ia menuturkan, “Rasulullah 
shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 



“ Ketahuilah , sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah, apabila ia baik maka 
baiklah seluruh jasad ini, dan apabia rusak, maka rusaklah seluruh jasad ini. Ketahuilah, ia 
adalah hati.” (Al-Bukhari, nomor 52; Muslim, nomor 1599) 

Uraian di atas tadi secara gamblang menjelaskan, bahwa ibadah (penghambaan) hati itu 
adalah fundamen yang semua bentuk ibadah ditegakkan di atasnya. Maka dari itu, kebaikan 
jasad sangat tergantung kepada kebaikan hati. Apabila hati baik dengan ketakwaan dan iman, 
maka seluruh jasad menjadi baik untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan. 

Imam Ahmad, telah meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Anas radhiyallahu 
'anhu. Ia bertutur, “Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 8 



0 **c ® 


£ 




t ox 


5 Cfl ,^Ss^ V 

**e l’ - 1-9 


“Iman seseorang tidak akan lurus (benar) sebelum hatinya lurus.” ( Al-Musnad , hadits 
no. 13079) 

Jadi, iman seseorang tidak akan lurus dan tidak akan baik kecuali jika hatinya lurus dan baik. 
Maka dari itulah Allah Y ang Maha Mengetahui menggarisbawahi bahwa keselamatan di hari 
Kiamat kelak sangat tergantung kepada keselamatan, kebersihan dan kebaikan hati. Dia 
berfirman, 



“Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap 
Allah dengan hati yang bersih .” (Asy-Syu’ara’: 88-89). 

Hal lain lagi yang meneka nk an pentingnya kita menjaga hati adalah bahwa di antara sifat hati 
dan karakter utamanya yang menonjol adalah mudah berbalik dan suka berubah. 

“Manusia tidak dinamai manusia melainkan karena kejinakannya, dan tidak pula hati 
melainkan karena hati selalu mudah berubah. ” 

Hati sangat mudah berubah, gampang berbuat dan tidak menentu. 

Imam Ahmad telah meriwayatkan di dalam kitab Musnad- nya, hadits yang bersumber dari 
Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu 'anhu. Ia bertutur, “Rasulullah shallallahu 'alahi 
wasallam bersabda, 


Ifolp c 



J 


jlU» 


o? 



“ Sungguh , hati anak Adam (manusia) itu sangat (mudah) berbolak-balik daripada bejana 
apabila ia telah penuh mendidih .” ( Al-Musnad , hadits no.24317) 

Kemudian Al-Miqdad berkata, “Sesungguhnya orang yang beruntung (bahagia) itu adalah 
orang yang benar-benar terhindar dari berbagai fitnah (dosa).” Ia mengulangi ucapannya itu 
tiga kali, sambil memberikan isyarat bahwa sebab berbolak-balik dan berubahnya hati itu 
adalah dosa-dosa yang berdatangan menodai hati. Maka dari itu, doa Nabi shallallahu 'alahi 
wasallam yang sering beliau ucapkan adalah, 


^ Jp ^ 



“Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agama-Mu ” 

Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan hadits yang bersumber dari Ummi Salamah 
radhiyallahu 'anha. Ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam sering sekali berdoa, 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 9 


/** / 



jj * 
> +* 


yjlljl J415I 


“Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agama-Mu 
(Al-Musnad, hadits no. 27054) 

Dan di antara doa beliau juga adalah, 



“Aku memohon kepada-Mu hati yang bersih (Diriwayatkan oleh Ahmad [4/123, 125]; At- 
Tirmidzi, nomor 3407 dan An-Nasa’i, nomor 1305) 

Semua itu karena terpelesetnya hati merupakan perkara yang sangat besar dan 
menyimpangnya hati sangat berbahaya. Yang paling ringan berupa berpaling (menjauh) dari 
Allah subhanahu wata'aala dan ujungnya adalah tertutup, terkunci, menjadi tabiat dan 
kematian. Allah berfirman, 


'y ^JJl yjli s- <0Jl A-dsj 


“ Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami (Ar- 
Rum: 59). 

Firman-Nya, 


SjULp e J jotj <ui ij jJLp <6)1 aJL^Ij olji* Jj4l yi 


*y^l <od j^j 


“Maka, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dan 
Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya, dan Allah telah mengunci mati 
pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapa yang 
akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran .” (Al-Jatsiyah: 23). 

Semua itu menunjukkan kedudukan dan martabat hati, bahaya yang mengancamnya dan 
pengaruhnya bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. 

Kalau begitu, tidakkah hati berhak untuk direnungkan? 

Tidakkah ia berhak untuk diteliti dan diintrospeksi? 

Tidakkah ia berhak untuk dibersihkan, diuji dan diuji?! 

Sehingga Anda bisa mengetahui apa yang ada di dalam dada Anda dan apa yang terpancang 
di dalam hati Anda sebelum semua rahasia ditampakkan, di mana segala yang rahasia 
menj adi nampak. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 10 



jjA ./s\\ 3 [ Jl 3 lit 4 _L*j 


“Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur, dan 
dilahirkan apa yang ada di dalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha 
Mengetahui keadaan mereka .” (Al-‘Adiyat: 9-11). 

Saudara pembaca yang budiman, 

Bersungguh-sungguhlah Anda di dalam menjaga hati Anda dan membersihkannya, serta 
pandai mengawasinya dengan tidak jemu ataupun bosan, karena sesungguhnya hati Anda 
merupakan anggota tubuh Anda yang paling besar bahayanya, dan ia paling mudah dan 
banyak pengaruhnya, dan paling rumit mengurusnya serta paling sulit memperbaikinya. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 11 


Penyakit-Penyakit Hati 


Dan ketahuilah, bahwa kebaikan kebersihan dan keistikamahan hati tidak akan bisa dicapai 
kecuali dengan membersihkannya dari berbagai penyakit dan melindunginya dari berbagai 
noda yang dapat merusaknya. Penyakit dan noda tersebut pada intinya ada lima macam dan 
semua itu merupakan sumber segala penyakit dan bencana. Barangsiapa yang selamat 
darinya, maka selamatlah ia. 

“Maka jika Anda selamat darinya, niscaya anda selamat dari bahaya besar, 
jika tidak, maka aku tidak menjamin anda selamat. ” 


Penyakit pertama: Syirik (menyekutukan Allah), baik syirik kecil maupun besar. 
Syirik adalah kezaliman yang sangat besar dan merupakan pokok segala kerusakan 
dan keburukan, hati bisa menjadi gelap, bahkan mati dan binasa karena syirik 
(menyekutukan Allah) itu. 



^ ^ (3 -t %. f A IrlS" 


“ Barangsiapa yang Allah menghendaki kepadanya petunjuk, niscaya Dia 
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang 
dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi 
sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa 
kepada orang-orang yang tidak beriman.” (Al-An’am: 125). 

Allah juga berfirman, 



“ Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka 
itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk .” (Al-An’am: 82). 

Hanya orang-orang beriman yang benar-benar beriman dan tidak mencampuradukkan 
imannya dengan syirik sajalah yang mendapat keamanan dan petunjuk yang sempurna 
dari Allah Tuhan semesta alam, sebagaimana firman Allah subhanahu wata'aala. 


UlkL- 



U <asb \& j ,\ Cr 






‘ Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan 
mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan 
keterangan tentang itu.” (Ali Imran: 151). 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 12 


Hati tidak akan bisa selamat dan tidak akan dapat baik kecuali dengan bertauhid 
kepada Allah semata. Sejauh kualitas ketulusan iman dan kemurnian keyakinan yang 
dimiliki seseorang, sejauh itu pulalah kelapangan dada dan kebersihan hati yang bisa 
ia raih. 

Hati itu diciptakan agar mengenal Penciptanya, mencintai dan mengesakan-Nya, dan 
supaya Tuhan yang telah menciptakannya itu ia cintai melebihi segala sesuatu selain- 
Nya dan berharap hanya kepada-Nya semata. Jadi, kebersihan dan kelapangan hati itu 
terletak pada keberhasilannya di dalam meraih tujuan dari diciptakannya, yaitu 
mengenal Allah, mencintai dan mengagungkan-Nya. Dan kebinasaannya terletak pada 
hal yang sebaliknya. Maka, tidak akan ada kebaikan dan kelapangan sama sekali bagi 
hati tanpa merealisasikan hal-hal tersebut. (Majmu’ Fatawa, 18/163) 

Penyakit kedua: Melakukan bidah dan menyalahi sunnah Nabi shallallahu 'alahi 
wasallam. Bidah itu hanya akan menambah pelakunya semakin jauh dari Allah. Ia 
dapat merusak hati dan menghilangkan darinya apa saja yang berguna dan yang 
menyucikannya. 

Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alahi 
wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Dan 
setiap perkara yang diada-adakan (baru) itu adalah bidah dan setiap bidah itu sesat! 

Apabila hati telah penuh dengan noda bidah maka ia menjadi gelap dan pandangannya 
pun menjadi kacau-balau, sehingga bagaimana mungkin ia akan mendapat 
keselamatan. Oleh karena itu, para ulama salaf sepakat dalam hal bahayanya bergaul 
dengan ahli bidah, karena pergaulan dengan mereka dapat menimbulkan kerusakan 
hati. 

Al-Fudhail bin Iyadh radhiyallahu 'anhu berkata, “Barangsiapa bergaul dengan 
pelaku bidah, maka Allah menimpakan kebutaan baginya.” Maksudnya adalah 
kebutaan hati. Semoga Allah melindungi kita dari itu. 

“Apabila kamu tidak sakit, lalu kamu bergaul dengan orang yang mengidap penyakit, 
dan kamu menjadi sahabatnya, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang sakit.” 

Nabi shallallahu 'alahi wasallam telah mengindikasikan bahwa di antara faktor yang 
dapat membersihkan hati dari dengki dan cengkeraman hawa nafsu yang merupakan 
penyakit hati adalah berpegang teguh kepada jama ’atul muslimin, yaitu tidak keluar 
dari mereka dengan suatu bidah atau kesesatan. 

Penyakit ketiga: Mematuhi kehendak nafsu syahwat dan melakukan dosa-dosa. 

Syahwat dan dosa-dosa merupakan penyebab utama kebinasaan dan kerusakan hati. 
Allah subhanahu wata'aala berfirman menjelaskan akibat mengikuti kehendak nafsu 
syahwat, 







Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 13 


“Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 
tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan imu-Nya, dan Allah telah 
mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah 
(membiarkannya sesat). Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran ?” (Al-Jatsiyah: 
23). 

Perhatikanlah, bagaimana sikap tunduk kepada kehendak nafsu menjadi faktor yang 
menyebabkan hati dikunci mati. Lalu, perhatikan dan renungkan pula, bagaimana 
pengaruh kunci dan tutup yang menutup rapat hati itu menjalar dari hati ke seluruh 
anggota tubuh, “ dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka, siapakah yang 
akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran?” (Al-Jatsiyah: 23). 

Maka, waspadalah wahai pembaca yang mengharapkan hatinya selamat. Waspadalah 
terhadap penyakit hati yang disebabkan oleh nafsu syahwat karena ia akan 
menimbulkan malapetaka dan kebinasaan. Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 



“ Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutup hati mereka .” (Al-Muthaffifm: 14). 

(Ketahuilah bahwa) dosa-dosa itu dapat membuat hati menjadi buta. Maka hindarilah, 
dan hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat (dosa), sebab akibatnya sangat fatal 
sekali. 


“Aku perhatikan dosa-dosa itu mematikan hati, 
dan kecanduan kemaksiatan dapat menimbulkan kenistaan. 
Meninggalkan perbuatan dosa adalah kehidupan bagi hati, 
maka, lebih baik anda mengingkarinya. ” 


Imam Muslim telah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Hudzaifah bin Al- 
Yaman radhiyallahu 'anhu. Ia menuturkan, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 


* 








li 0J1 


i jj* J> 




S 



“ Fitnah-fitnah (dosa-dosa) menodai hati bagaikan tikar, satu helai-satu helai. Maka, 
setiap hati menelannya, maka ia ternodai oleh satu noda hitam. Dan setiap hati yang 
menolaknya, maka ia dibercaki oleh satu bercak putih, sehingga itu menjadi dua 
macam bentuk hati, (yang pertama), hati putih bersih seperti mutiara yang 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 14 


mengkilau, sehingga ia tidak akan dibinasakan oleh suatu dosa selagi langit dan 
bumi masih utuh. Yang kedua, hati yang menjadi hitam pekat seperti bejana hitam 
yang tertelungkup, ia tidak kenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran, 
kecuali apa yang di gandrungi oleh nafsunya Y ( Shahih Musliim, no.144) 

Jadi, dosa-dosa kemaksiatan itu bisa meliputi hati dari segala arah. Maka apabila 
seseorang mengikuti kehendak nafsu dan melakukan kemaksiatan, satu kegelapan 
masuk ke dalam hatinya bersamaan dengan kemaksiatan yang ia lakukan itu. 
Kemudian, apabila ia terus melakukannya dan tidak bertobat, maka kegelapan demi 
kegelapan masuk dan bertambah dan ia pun makin gelisah, kebinasaan pun pasti 
mengintainya dan ia akan terjerumus di dalam kehancuran sementara ia tidak 
menyadarinya. Kegelapan itu pun akan semakin kuat hingga tampak di raut wajahnya 
hitam dapat dilihat oleh setiap orang. 

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata, “Sesungguhnya kebajikan itu menyebabkan 
cahaya di dalam hati, sinar di wajah, kekuatan pada jasmani, melapangkan rezeki dan 
rasa cinta banyak orang. Sedangkan keburukan (dosa) menyebabkan kegelapan di 
dalam hati, kemuraman pada muka, kelemahan pada jasmani dan benci manusia.” 

Putih atau sinar terang dan hitam atau kemuraman yang disebutkan oleh Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam di dalam hadits di atas, adakalanya dapat diketahui oleh 
orang-orang yang taqwa, hanya saja akan lebih jelas tampak secara sempurna di 
wajah pelakunya pada hari Kiamat kelak, yaitu pada hari seluruh rahasia dilahirkan 
dan seluruh yang tersembunyi ditampakkan, sebagaimana firman Allah subhanahu 
wata'aala, 



“ Dan pada hari Kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta 
terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada 
tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan 
orang-orang yang bertaqwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh 
adzab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita.'” (Az-Zumar: 60-61). 

Firman-Nya lagi, 


i" \' e' ~l "'t 0 - -o'* <P\ e * t * } .. I 1 1 1 i f'* & ? Ji ^ S 0 ? £ . s ' J 

LU ' -t g ^ j I JJl b» 19 0 * 

4^1 cLwsls-jl JJl jjyiSCj yiS' Lc 


t , sjk 


“ Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih bersih, dan ada pula muka yang 
hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka 
dikatakan), ‘Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab 
disebabkan kekafiranmu. ’ Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka 
mereka berada di dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya.” (Ali 
Imran: 106-17). 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 15 


Sesungguhnya, semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil itu merusak hati dan 
mengeruhkan kebersihannya. Maka dari itu Allah subhanahu wata'aala 
memerintahkan agar semua dosa ditinggalkan, seraya berfirman, 

\jjlj 


“ Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi .” (Al-An’am: 120). 

Maka, setiap orang beriman wajib meninggalkan dosa yang lahir maupun yang batin, 
apalagi dosa-dosa hati (batin) sangat berbahaya dan mematikan. 

Di antara dosa hati (yang tersembunyi) ada riya ’ yang dapat merusak amal, ujub yang 
bisa menjadikan amal bagai abu yang bertebaran, dengki dan hasad yang dapat 
menghapus pahala-pahala kebajikan dan memperbanyak dosa. 

Di antara kemaksiatan yang merusak hati dan memadamkan cahayanya adalah 
membiarkan mata memandang hal-hal yang diharamkan. Maka dari itu, Allah 
subhanahu wata'aala memerintahkan kaum beriman agar menjaga pandangan mata, 
seraya berfirman, 



“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘ Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci 
bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. 
(An-nur: 30). 


Dan Allah subhanahu wata'aala juga telah berfirman guna memberi petunjuk kepada 
para sahabat Nabi apabila mereka hendak berbicara kepada istri-istri beliau, 





“ Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka 
mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 
mereka.” (Al-Ahzab: 53). 

Barangsiapa menjaga pandangan matanya agar tidak jatuh pada yang haram, niscaya 
Allah menggantinya dengan bashirah (mata hati) yang jeli dan hati yang sehat, bersih 
lagi kuat. Maka peliharalah pandangan matamu, wahai pembaca, dari hal-hal yang 
diharamkan. Sebab, alangkah sering satu pandangan mata kepada hal yang 
diharamkam mengakibatkan kekacauan hati. 

Di antara hal yang dapat merusak hati dan mencemarkan kesuciannya adalah 
mendengarkan musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian itu merusak hati. Ibnu 
Mas’ud radhiyallahu 'anhu pernah berkata, “Sesungguhnya nyanyian itu dapat 
menimbulkan ke-munafikan, ssebagaimana air dapat menumbuhkan sayur-sayuran.” 
Musik dan nyanyian itu membuat hati merasa berat untuk bertafakur dan 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 16 


merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wata 'aala, membuat telinga anda (pembaca) 
berat untuk mendengar Alquran dan menjadikan diri anda malas dan berat untuk 
melakukan ketaatan dan berbuat baik. 


Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 





’J * 


* 






“ Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak 
berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan 
menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang 
menghinakan .” (Luqman: 6). 

Banyak sekali ulama salaf yang menjelaskan bahwa lahwal hadits (perkataan yang 
tidak berguna) di dalam ayat di atas adalah nyanyian atau lagu. Kebanyakan ahli tafsir 
pun mengartikan demikian. Maka waspadalah, was-padalah terhadap lagu-lagu, musik 
dan nyanyian, jangan anda mendengarnya. Janganlah anda tergiur dengan sikap 
kebanyakan orang (yang suka mendengarnya), karena firman Allah berikut ini layak 
bagi mereka, 



“ Dan jika kamu patuh kepada kebanyakan manusia yang ada di bumi ini, niscaya 
mereka menyesatkanmu dari jalan Allah.” (Al-An’am: 1 16). 

Perbanyaklah anda berdoa dengan membaca, 



/ 


“}?/ Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosaku dengan air, es dan salju.” 

Sebab, dosa-dosa, baik yang kecil apalagi yang besar pasti menyebabkan hati keruh 
dan kotor, maka ia butuh disucikan. 

Penyakit keempat: Masalah-masalah syubhat (hal yang belum jelas) yang 
membutakan dari kebenaran dan menyesatkan manusia. 

Syubhat adalah penyakit yang sangat berbahaya lagi mematikan dan menghapus 
lezatnya iman, menumbuhkembangkan bisikan syaitan, membuat pelakunya tidak 
dapat mengambil pelajaran dari Alquran dan Sunnah Nabi shallallahu 'alahi 
wasallam. Allah subhanahu wata' aala telah berfirman, 



Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 17 


“ Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka 
mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan 
untuk mencari-cari ta ’wilnyaS (Ali Imran: 7). 

Mereka sama sekali tidak mengambil pelajaran dari Alquran maupun Sunnah Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam, karena ketika mereka mempelajari Alquran dan Sunnah 
bukan untuk mencari petunjuk (kebenaran), melainkan untuk membuat keragu-raguan 
(tasykik), penyesatan dan tasybih. 

Penjelasan di atas mengharuskan kita waspada terhadap hal-hal yang syubhat dan para 
pelakunya, karena sangat berbahaya bagi hati hingga menjerumuskannya ke jurang 
kebinasaan. Karena hasilnya, kalau tidak kekafiran, maka adalah kemunafikan. Maka 
dari itu waspadailah masalah-masalah syubhat dan para pelakunya. Jangan sekali-kali 
Anda mendengarnya dan jangan membaca buku-buku mereka atau bergaul dengan 
mereka. Tapi pergaulilah mereka sebagaimana diperintahkan Allah subhanahu 
wata 'aala, 


o / 




Jjj 



“ Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Alquran bahwa 
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh 
orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka 
memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat 
demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan 
mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam 
Jahannam.’’’’ (An-Nisa’: 140). 

Orang-orang pencinta syubhat itu adalah orang yang paling suka membicarakan ayat- 
ayat Allah secara batil. Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah pernah berpesan, “Awas, 
jangan sekali-kali kamu duduk beserta orang yang dapat merusak hatimu, dan jangan 
sekali-kali duduk beserta orang yang selalu menuruti nafsunya, sebab aku khawatir 
murka Allah akan menimpamu.” 

Tidak heran apabila beliau berpesan demikian, sebab para ahli syubhat itu berupaya 
menimbulkan keragu-raguan terhadap keyakinan orang mukmin dan berita yang 
disampaikan oleh Allah dan Rasul-Aw/ shallallahu 'alahi wasallam. Mereka 
bersungguh-sungguh di dalam memperindah perbuatan yang menentang Alquran dan 
Sunnah Nabi shallallahu 'alahi wasallam dengan akal pikiran busuk, syubhat-syubhat 
rendahan dan prasangka dusta mereka. 



Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 18 


“ Sekiranya mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih 
baik bagi mereka (Muhammad: 21). 

Allah juga berfirman, 


'rU 





“ Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran? Kalau kiranya Alquran itu 
bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di 
dalamnya.’’'’ (An-Nisa’: 82). 

Dan Dia berfirman, 








“ Dan sesungguhnya Alquran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang 
kepadanya (Alquran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang 
diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji .” (Fushshilat: 41- 
42). 

Penyakit kelima: Lalai 

Kelalaian itu adalah keteledoran yang menimpa hati dan membuatnya buta sehingga 
tidak dapat mengambil mana yang baik bagi dirinya dan meninggalkan mana yang 
membahayakan. Kelalaian itu merupakan dasar dari segala keburukan. Meski 
demikian, kelalaian merupakan sikap yang paling menyebar pada manusia. Allah 
subhanahu wata'aala berfirman, 


bablf. jk- (y \jj& 


“ Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lalai dari ayat-ayat Kami.” 
(Yunus: 92) 

Lalai adalah penyakit (wabah) yang sangat berbahaya, oleh karenanya Allah 
memperingatkan kita terhadapnya dan Dia melarang kita untuk bergaul dengan orang- 
orang yang lalai, seraya berfirman, 




“ Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Al-A’raf: 205) 



Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 19 


“ Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari 
mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 
melampaui batas.” (Al-Kahfi: 28). 

Kelalaian itu membuat hati lupa terhadap apa-apa yang dapat menyucikan, yang 
berguna, yang mengembangkan dan memperbaiki dan membersihkannya. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 20 


Kiat Menuju Hati yang Bersih 


Wahai saudara pembaca yang budiman, 

Itulah beberapa pokok penyakit hati telah jelas dan pintu hatimu telah diketuk. Maka, 
segeralah bertekad sekuat kemampuan untuk menghindarinya dan berupaya untuk selamat 
darinya, sebab kesucian hati dan keistikamahannya tidak mungkin diperoleh kecuali dengan 
upaya yang sungguh-sungguh dan mencari jalan untuk memperoleh keselamatan. 
Sesungguhnya, hasil akhir itu sangat tergantung kepada langkah-langkah awal yang diambil. 
Barangsiapa yang mengharapkan keselamatan dari penyakit-penyakit di atas, hendaklah ia 
menempuh jalannya, sebab kapal atau bahtera tidak akan dapat berjalan di lautan yang 
kering. 


i ( j •[ • 

V V 



“ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 
dalam urusannya .” (Ath-Thalaq: 4). 

Maka jagalah Allah, niscaya ia menjagamu; dan jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan- 
Nya di hadapanmu. 

Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Anas bin Malik 
radhiyallahu ’anhu. Ia bertutur, “Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda, “Allah 
subhanahu wata 'aala berfirman, 






<ul1 




* 1^° 
t- 




“ Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat 
kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekat 
kepadanya sedepa, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku datang 
kepadanya dengan berjalan cepat.” ( Shahih Bukhari, no. 7405) 

Allah juga telah berfirman, 





£ 


l ji^5 


“ Barangsiapa yang berjihad (berjuang) untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar Kami 
akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Al-Ankabut: 69). 

Maka, bulatkanlah tekadmu dan singsingkanlah lengan baju di dalam mencari keselamatan 
dari penyakit-penyakit yang mematikan tersebut di atas. 

Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam telah bersabda, 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 21 


£ 



“ Tiada penyakit yang diturunkan Allah, melainkan pasti ada obatnya ( Shahih Bukhari, no. 
5678) 

Demi Allah, sesungguhnya siapa saja yang mempunyai perhatian besar kepada masalah 
agamanya, sadar dari kelalaiannya dan berharap kalau pada hari kiamat kelak termasuk 
orang-orang yang selamat, pasti ia akan bersungguh-sungguh sepenuh hati untuk mengetahui 
hal-hal apa saja yang dapat menyelamatkan hati dan terapi penyembuhannya di samping ia 
menghindari dan menjauhi segala hal yang dapat merusak atau membinasakannya. Berikut ini 
penulis akan menjelaskan beberapa resep (obat) yang dapat membantu anda agar bisa selamat 
dari penyakit-penyakit mematikan itu. 


Obat pertama: Alquran Al-Karim. 

Sesungguhnya, Allah subhanahu wata'aala menurunkan Alquran sebagai obat hati, 
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Allah subhanahu wata'aala telah 
berbicara kepada seluruh manusia tentang hal ini, seraya berfirman, 






'A 4 


o 


O ^ 

L Pr Jj 



l 6 


0 



“ Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) di dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang beriman. Katakanlah, ‘ Dengan karunia Allah dan rahmat- 
Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Yunus: 57-58). 

Dan firman-Nya, 



“ Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang 
yang zhalim selain kerugian .” (Al-Isra’: 82). 

Alquran adalah pelajaran yang paling menyentuh hati bagi orang-orang yang berakal 
atau mau mendengar, sedangkan ia menyaksikannya. Alquran itu, demi Allah, 
merupakan obat yang paling mujarab bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada 
dan di hati. Alquran mengandung penawar bagi penyakit syahwat, penyakit syubhat 
dan mengandung obat yang dapat menyadarkan kembali hati orang-orang yang lalai. 

Ibnu Qayyim rahimahullah, pernah berkata, “Inti penyakit hati itu adalah penyakit 
syubhat dan nafsu syahwat. Sedangkan Alquran adalah penawar bagi kedua penyakit 
itu, karena di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dan argumentasi-argumentasi 
yang akurat ( qath’i ) yang membedakan yang haq dari yang batil (palsu), sehingga 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 22 


penyakit syubhat akan hilang. Adapun penawaran (penyembuhan) Alquran terhadap 
penyakit nafsu syahwat adalah karena di dalam Alquran itu terdapat hikmah, nasihat 
yang baik, mengajak zuhud di dunia dan menghimbau untuk lebih mengutamakan 
kehidupan akhirat.” 

Di antara hal penting bagi setiap orang yang ingin menyelamatkan dan memperbaiki 
hatinya adalah hendaknya ia mengetahui bahwa cara berobat dengan Alquran itu tidak 
bisa hanya sekedar dengan membaca Alquran, melainkan harus memahami dan 
mengambil pelajaran dari berita-berita yang terkandung di dalamnya dan mematuhi 
hukum-hukumnya. 



Allah, jadikanlah Alquran itu sebagai pelipur hati kami, penawar dada kami dan 
menghilangkan kegundahan dan kegelisahan kami .” 

Obat kedua: Cinta kepada Allah subhanahu wata' aala. 

Cinta kepada Allah merupakan terapi yang paling mujarab bagi hati. Apa lagi cinta 
(i mahabbah ) itu merupakan akar ibadah dan pengabdian. Allah subhanahu wata 'aala 
berfirman, 


aJL5 \l£- wLil \yj>\ 4_Ul 



6 








“ Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan 
selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun 
orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.” (Al-Baqarah: 165). 

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam syairnya, “Kebaikan hati, 
kebahagiaan dan kenikmatannya adalah mencurahkan rasa cinta ini hanya kepada 
Yang Maha Pengasih”. Maksudnya adalah bahwa kebaikan, kebahagiaan dan 
kenikmatannya berada pada ketulusan cinta kepada Allah subhanahu wata' aala. 
Sebab cinta kepada Allah subhanahu wata' aala itulah surganya hati, kekuatan dan 
kehidupannya. Demi Allah, sesungguhnya hati tidak akan bahagia, tidak akan baik, 
tidak akan istiqamah, tidak akan menikmati kebahagiaan, tidak merasakan kelezatan 
dan tidak akan merasa tentram kecuali dengan mencintai Allah subhanahu wata' aala. 

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Anas radhiyallahu 
'anhu. Ia menuturkan, “Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 


O 'j c \A t> I 





* ° 


«-Uji l\ & J<3\ j spj of iJa cifj iJi % 44 V jijJi zJj. 


j 



Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 23 


‘‘Ada tiga perkara, yang apabila ia ada pada seseorang, niscaya ia merasakan 
manisnya iman, yaitu (1) Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai melebihi segala 
sesuatu selain keduanya, (2) Mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah, 
dan (3) Tidak suka kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah 
darinya, sebagaimana ia tidak suka diceburkan ke dalam Neraka (Shahih Bukhari 
no.21, Shahih Muslim no.43) 

Dengan mencermati hadits ini secara mendalam dapat kita ketahui bahwa ujung- 
ujungnya tetap berkisar pada cinta kepada Allah subhanahu wata'aala. 

Cinta (kepada Allah) itu merupakan kewajiban agama yang paling agung, dasarnya 
yang paling banyak dan kaidahnya yang paling tinggi, bahkan cinta merupakan 
landasan setiap amalan iman dan agama. Allah subhanahu wata 'aala telah berfirman, 


J4j 4i]lj 


“ Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk 
kepada hatinya (At-Taghabun: 11). 

Tanda atau bukti cinta kepada Allah subhanahu wata'aala dan ukurannya yang benar 
adalah firman-Nya, 



“ Katakanlah , ‘Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku 
(Muhammad), niscaya Allah mencintaimu dan menghapuskan dosa-dosamu. Dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ” (Ali Imran: 31) 

Sejauh kadar kepatuhan dan ketaatan anda kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
baik secara lahir maupun batin, maka sejauh itu pulalah kadar kecintaanmu kepada 
Allah yang dapat memperbaiki hati Anda. 

Obat ketiga: Berzikir atau mengingat Allah subhanahu wata'aala. 

Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 



“ Ingatlah , hanya dengan mengingat Aliahlah hati menjadi tentram .” (Ar-Ra’d: 28). 


Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh 
Imam Al-Bukhari dari riwayat Abu Musa radhiyallahu 'anhu. 


‘-'C'lj Ajj V L&* 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 24 


“ Perumpamaan orang yang selalu mengingat (berzikir) kepada Tuhannya dengan 
orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang 
mati.” ( Shahih Bukhari, no. 6407) 

Berzikir kepada Allah bagi hati bagaikan air bagi ikan. Bagaimana kiranya jika ikan 
dikeluarkan dari air? Keadaannya sama dengan keadaan hati apabila segan berzikir. 
Hati, apabila ia kosong dari dzikrullah, maka ia niscaya mengeras dan menjadi gelap. 
Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 



“Maka, celaka besarlah bagi orang-orang yang telah membatu hatinya untuk 
mengingat Allah.” (Az-Zumar: 22). 

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Setiap segala sesuatu itu mempunyai penerang, 
dan sesungguhnya penerang hati itu adalah dzikrullah (mengingat Allah).” 

Suatu ketika, seseorang berkata kepada Hasan Basri, “Wahai Abu Sa’id, aku mengadu 
kepadamu, hati saya membatu.” Maka, beliau menjawab, “Lunakkanlah dengan zikir, 
karena tidak ada yang dapat melunakkan kerasnya hati yang sebanding dengan 
dzikrullah.” Maka dari itu, Allah subhanahu wata' aala di dalam banyak ayat-Nya 
menyuruh kaum beriman agar banyak dan sering berdzikir kepada-Nya. Seperti pada 
firman-Nya, 


SuJy i jiluO, . i jL i jii M \/J> i jiil \^\ u 


“ Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak- 
banyaknya; dan bertasbihlah (mensucikan) kepada-Nya pada pagi dan petang .” (Al- 
Ahzab: 41-42). 

Adalah nabi kita, Nabi Muhammad shallallahu 'alahi wasallam selalu berzikir kepada 
Allah pada setiap saat, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha. 

Allah subhanahu wata' aala pun menerangkan bahwa di antara ciri dan karakter ulul 
albab (orang-orang berakal) adalah, 


jj ^ ^ \ ^ ^ ^ $ * i 

3 kaUS M 


“ Yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, 
duduk dan waktu berbaring .” (Ali ‘Imran: 191). 


Paling tidak, zikir yang harus kita pelihara dan lakukan secara rutin adalah zikir-dzikir 
khusus, seperti zikir pagi dan sore ( adzkarush shabah wal masa ’), zikir seusai shalat 
fardhu dan lain-lain yang mempunyai sebab-sebab atau zikir pada kondisi-kondisi 
tertentu. 


Maka seriuslah dan berupayalah semaksimal mungkin, semoga Allah selalu 
memberkatimu, untuk bisa banyak berzikir kepada Allah subhanahu wata 'aala sebab 
zikir merupakan faktor paling besar yang dapat membawa kita keluar dari berbagai 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 25 


kegelapan menuju cahaya, meraih karunia dan rahmat dari Allah Tuhan bagi semesta 
alam. Maka dari itu Allah subhanahu wata'aala menjelaskan pahala, sesudah 
sebelumnya Dia memerintahkan agar berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih 
kepada-Nya pada pagi dan sore hari, dalam firman-Nya, 


U^J Cj Alk]l U- 6 J gL g-LaJ <_£ jl' jA 


“ Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampun 
untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 
terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman .” (Al- 
Ahzab: 43). 


Pahala atau balasan bagi orang-orang yang berzikir adalah (mereka) dikeluarkan dari 
kegelapan kepada cahaya yang terang-benderang dan rahmat dari Allah Tuhan bagi 
semeta alam dan permohonan ampun dari malaikat. 


Obat keempat: Tobat nasuha dan banyak beristigfar (minta ampunan). 

Tobat yang tulus yang memenuhi syarat-syaratnya dapat menjadikan hati bercahaya 
terang dan dapat mengikis habis noda-noda kemaksiatan darinya. Dan sesungguhnya 
tenggelam di dalam perbuatan maksiat itu dapat membuat hati menjadi gelap. Oleh 
karena itu, Anda dapat memperhatikan bahwa hati pelaku maksiat yang tenggelam di 
dalam kemaksiatannya berada di dalam selimut kegelapan dan membatu, tidak ada 
cahaya padanya dan tidak pula ada (rasa) lezat (melakukan ibadah). Malah 
sebaliknya, ia selalu berada di dalam siksaan dan kesengsaraan. 

Maka tobat merupakan j alan hidupnya hati, tidak boleh tidak, ia harus dilakukan agar 
ia bisa menjadi baik dan istikamah. Sering melakukan taubat, suka memperbaharuinya 
dan selalu melakukan istigfar merupakan hal yang dapat memperbaiki dan 
membersihkan hati serta dapat memotivasi untuk beramal salih. 

Perhatikanlah Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam, beliau bersabda di dalam hadits 
shahihnya, 


"{M ^ ^j\j (jUal 4J| 


“ Sesungguhnya hati saya kadang keruh, maka aku beristighfar dalam satu hari 
sebanyak seratus kali.” ( Musnad Ahmad, no. 18002) 

Pada hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa beliau 
menghilangkan kabut atau kekeruhan yang menimpa hati beliau dengan istigfar, 
padahal beliau sudah diampuni oleh Allah subhanahu wata 'aala segala dosa-dosa 
yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka, bagaimanakah dengan orang selain 
beliau yang banyak memikul dosa dan banyak melakukan kemaksiatan? Tidakkah ia 
lebih membutuhkan banyak istigfar agar hatinya yang rusak dapat terobati? ! Sungguh 
benar! Demi Allah, betapa kita semua sangat membutuhkan kepadanya (istigfar). 

Apabila seseorang bertobat dari dosa, berarti ia telah membersihkan hatinya dari 
campur baur noda-noda, karena ia telah dicampuri oleh amal salih dan amal buruk. 
Maka apabila ia bertobat dari dosa, kekuatan hati akan menjadi jernih dan 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 26 


kemauannya untuk beramal salih pun menjadi kuat, serta hati akan merasa lapang dari 
segala noda dosa perusak yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wata 'aala 
berfirman, 


Lg-Lo ^ ellLalkll y ‘dic ^2 Aj 1 j yi 


aJ LiisL^j ftl 3 Ijka ^jlS, 


“Z>rm apakah orang-orang yang sudah mati kemudian Kami hidupkan dan Kami 
berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di 
tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada 
dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya ?” (Al-An’am: 
122 ). 


Itu adalah suatu perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah subhanahu wata' aala 
bagi orang yang hatinya mati karena kekafiran dan kebodohan, lalu Allah 
memberinya petunjuk berupa taubat dan kemudian menghidupkannya dengan iman 
dan memberinya cahaya terang yang menyinarinya serta ia dapat berjalan di tengah- 
tengah masyarakat manusia (penuh dengan kebaikan). 


Obat kelima: adalah berdoa kepada Allah dan banyak meminta kepada-Nya 
agar Allah memperbaiki dan membersihkan hati dan memberinya petunjuk. 


Berdoa merupakan pintu utama yang agung untuk bisa memperbaiki hati. Allah 
subhanahu wata' aala berfirman, 


i u £1 Jy 3 JA jslj i aku \i yyia 


“ Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan 
diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi 
keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu 
mereka kerjakan .” (Al-An’am: 43). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, “Aku perhatikan doa 
yang paling mujarab itu ternyata memohon pertolongan untuk mendapat keridhaan 
Allah. Kemudian aku menemukannya di dalam surah Al-Fatihah, pada firman-Nya, 



“ Hanya kepada-Mu lah kami menyembah (beribadah) dan hanya kepada-Mu lah 
kami memohon pertolongan. ” (Al-Fatihah: 5). 

Nabi Muhammad shallallahu 'alahi wasallam sendiri selalu memohon kepada Allah 
akan kesucian hatinya, kokoh berjalan di atas kebenaran dan petunjuk. Hal itu 
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi dengan sanad shahih yang berasal 
dari Ummi Salamah radhiyallahu 'anha. Ia meriwayatkan bahwa doa Nabi 
shallallahu 'alahi wasallam yang sering beliau panjatkan itu ialah, 


y 






jJ * 


> a ° x . 

o I ** 1 1 £ 1^ 

^ o-UJi u 

• j 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 27 


“ Wahai Tuhan Pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu ( Sunan 
Tirmidzi, no. 2140) 


Di dalam Shahih Muslim ada hadits yang bersumber dari riwayat Abdullah bin Amru 
bin Al-’Ash radhiyallahu 'anhu. Ia menuturkan, “Rasullah shallallahu 'alahi 
wasallam telah bersabda, 


£$111; <Jla tiUij ejA jla j j o? yA uj 


“ Sesungguhnya hati anak cucu Adam (manusia) itu ada di antara dua jari dari jari- 
jari Tuhan Yang Maha Pengasih, sebagaimana halnya hati seseorang, Dia bolak- 
balik sebagaimana Dia kehendaki. ” Kemudian beliau berdoa, ‘Ya Allah Tuhan 
pembalik hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-MuP ( Shahih Muslim, 
no. 2654) 

Obat keenam: Sering mengingat kehidupan akhirat. 

Sesungguhnya kelalaian mengingat akhirat itu adalah penghambat segala kebaikan 
dan kebajikan dan merupakan pemicu setiap malapetaka dan kejahatan. Maka dari itu, 
Nabi shallallahu 'alahi wasallam bersabda, 


jj$i 'jjjj 


“ Berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian 
akan kematian .” ( Shahih Muslim, no. 916) 

Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, 



“ Karena ziarah kubur itu dapat membuat kalian zuhud di dunia dan mengingatkan 
kalian akan akhirat .” ( Sunan Ibnu Majah, no.1517) 


Obat ketujuh: Membaca dan mempelajari sejarah kehidupan kaum salaf shalih 
(para ulama terdahulu). 

Di dalam sejarah dan perjalanan hidup mereka itu terdapat banyak pelajaran dan ibrah 
bagi orang-orang yang berakal. Allah subhanahu wata 'aala berfirman, 





8 - 


‘ Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang 
dengannya Kami teguhkan hatimu .” (Hud: 120). 

Kisah-kisah para wali Allah, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang shalih, para 
syuhada dan lain-lainnya itu dapat memperteguh hati dan dapat meninggalkan bekas 
kebaikan dan keistikamahan. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 28 


Siapa saja yang memperhatikan dan membaca perjalanan hidup atau sejarah suatu 
kaum berdasarkan pengetahuan dan penghayatan, maka niscaya hatinya dihidupkan 
kembali oleh Allah subhanahu wata'aala dan Dia sucikan batinnya, apalagi kalau 
yang dihayati itu adalah sejarah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad shallallahu 
'alahi wasallam. Sebab, sejarah beliau itu merupakan hal yang dapat mempertebal 
iman dan memperbaiki hati dan batin. 


Obat kedelapan: Bersahabat dengan orang-orang salih, bertakwa dan berbuat 
kebajikan. 


Sebab, mereka adalah orang-orang yang siapa saja yang berteman dengan mereka 
tidak akan celaka. Allah subhanahu wata'aala berfirman guna menyeru kepada Nabi 
Muhammad shallallahu 'alahi wasallam. 


yy uiili sUaJi kLjj dy dide Ski yy k^ky yjigy y f&j dj=A dw^' £* jd-aiy 

y ftljA yjjl j yc. Ajd Lilic. i yA - 




“ Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah 
kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan 
dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami 
lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 
keadaannya itu melewati batas T (Al-Kahfi: 19). 

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alahi wasallam, 

djlkj y« j hijh Ahli, yd Jk ijAlI 

“ Seseorang itu mengikuti agama orang yang ia cintai. Maka hendaklah seorang dari 
kamu memperhatikan kepada siapa yang ia cintai (berteman akbrab ).” ( Al-Musnad , 
2/303, no. 8015) 

Malik bin Dinar pernah berkata, “Sesungguhnya jika kamu memindah batu bersama- 
sama orang-orang yang salih itu lebih baik daripada kamu makan manisan (makan 
lezat) bersama-sama orang-orang durjana.” 

Maka, berupayalah Anda untuk bisa bersahabat dengan orang-orang yang baik lagi 
salih. Bersahabatlah dengan orang-orang yang apabila mereka dilihat, mereka 
berdzikir kepada Allah. Sebab, bersahabat dengan mereka itu adalah kehidupan bagi 
hati. Salah seorang kaum salaf pernah berkata, “Sungguh aku pernah berjumpa 
dengan salah seorang dari teman-temanku, lalu aku menjadi berakal (sadar) selama 
beberapa hari.” 

Ada lagi yang lain berkata, “Pada suatu ketika aku memperhatikan seorang dari 
saudara-saudaraku. Kemudian, karena telah melihatnya itu aku bisa beramal selama 
sebulan.” 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 29 


Penutup 


Itulah beberapa pokok obat terapi bagi hati dan beberapa cara pengobatannya. Maka 
berusahalah Anda agar memahaminya dengan baik dan mengamalkan dengan tekun, karena 
sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan 
keselamatan dan kesehatan hati. Dan tidak ada yang lebih sempurna, yang lebih bahagia, 
yang lebih baik, lebih lezat dan tidak ada pula yang lebih nikmat daripada kehidupan orang- 
orang yang berhati bersih dan berbatin baik. 

Aku memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah, Tuhan Pemilik Arsy yang agung, semoga 
kita menjadi orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, pada 
“ hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang kepada 
Allah dengan hati yang selamat.” (Asy-Syu’ara: 88-89). 

Aku juga memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah, Tuhan Pemilik ‘Arsy yang agung, 
semoga Dia mengaruniakan kepadaku dan kepada kalian semua istikamah pada agama-Nya, 
dan mengaruniakan kepada kita hati yang khusyu’ dan amal-amal salih, serta memberikan 
ketakwaan kepada jiwa kita dan menyucikannya. Karena hanya Dialah sebaik-baik yang 
mensucikannya. Dan akhir seruan kita adalah “Segala puji itu hanyalah milik Allah Rabb 
bagi semesta alam. 


ruiJl 


Penulis: 

Khalid bin Abdullah Al-Mushlih 
Al-Qashim, Unaizah. 

PO. Box. 1060. 


Menuju Hati yang Bersih - Ebook gratis www.yufid.com 


Page 30 


Aplikasi Yufid 



Developed by: 



Q Konsultasi Syariah .com 

Kumpulan Tanya Jawab Pendidikan Islam dan Keluarga 


Telah tersedia aplikasi 
untuk iPhone! 


Tanya Ustadz 



Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org 




PengusahaMuslim.com NetWork 



www.kpmi.or.id 






Yayasan Bina 


Pengusaha Muslim 



;;;;; bursc-muslim.com 

Mal) Online Pertama untuk Pengusaha Muslim 








Dapatkan produk-produk menarik 

MJL 1 1 „ >^j***i J „i 

dari PengusahaMushrn.com 


www.pengusahamuslim.com 




Aplikasi Yufid 





a reference 
on various 
remembrances 


■ "■ T — " 


,Lb.|iJL., 

'hMlfe tafr»? 


to make our life 


App Store 


iPhone and iPad Ready 


Developed by: 




Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org 





Aplikasi Yufid: 



Sakik AkBukkari 

The most authentic book after the Quran 


Sahih al-Bukhari book is the most authentic book after 
the Quran. 

Sahih Bukhari is a collection of sayings and deeds of 
Prophet Muhammad. Bukhari’s collection is recognized 
by the overwhelming majority of the Muslim world to be 
one of the most authentic collections of the Sunnah of 
the Prophet. 

Please recommend this app to your friends & family... 


Developed by: 



Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org 





